WEBTOON "BASTARD" 
ADALAH KARYA FIKSI DENGAN 
MUATAN DEWASA DAN BERTEMA 
PEMBUNUHAN. BAGI YANG BERUSIA 
DI BAWAH 17 TAHUN 


DAN TIDAK NYAMAN DENGAN 
KONTEN TERSEBUT, DIHARAPKAN 
KEBIJAKSANAANNYA UNTUK TIDAK 

MEMBACA WEBTOON INI. 





APA AKHIR- 
AKHIR ІМІ ADA 
ORANG YANG 
MENGGANGGU 


PIKIRANMU? 





PASTI ADA. 


AYOLAH, 
JUJUR 5АЈА. 


| YAH, 
KALAU AKU 


HARUS MENYEBUT; 
SESEORANG... 


DI KELASKU 
ADA ANAK YANG 
BERNAMA MANNY 

KIM.. 








KAU BILANG 
PADAKU, 


DIA MENG- 
GANGGUMU. 





Bee? 


YOUNG CHAN HWANG / 
CARNBY KIM 





AKU MEN- 
CARINYA, 

















JANGAN 
KONYOL!!! 


AKU 
TIDAK PERNAH 
MEMINTAMU 





SN 


LAGIPULA, 
KAPAN KAU 
PERNAH... 


MELAKUKAN 
SESUATU DEMI 





KAU MEM- 
PERALATKU!! 


SEJAK AKU 
MASIH KECIL! 
KAU SUDAH 
MENJADIKAN AKU 
ALAT UNTUK 
MEMBUNUH! 


DAN KAU 
AKAN MEMBUNUH- 
KU SAAT AKU SUDAH 
TIDAK BERGUNA LAGI 

UNTUKMU!! 





JIN SEON. 


KAU MENGATA- 
KAN HAL YANG 
PALING ANEH. 








BAGAIMANA 
BISA AKU MEM- 


SATU-SATUNYA 


ANAK YANG 
KUSAYANGI? 








8 


ШЕК 





KA, KAU... 
KAU SELALU 
MENGAWASI- 


KAU TERUS- 
TERUSAN CURIGA 
BAHWA AKU AKAN 





APAKAH ITU 
BUKTI ATAS 
TUDUHANMU 


BAHWA AKU М 
MEMBUNUHM 





APAKAH 
AKU PERNAH 
MENGATAKAN 
SENDIRI... 


BAHWA AKU 
AKAN 'MEM- 
BUNUHMU’? 





DI KAMAR MANDI, 


DI SALON RAMBU 
ITU, KAU...!! 















TIDAK, 
NANTI AKAN 
MENINGGALKAN 
JEJAK DI SINI, 


KAU ITU 
KONYOL. 


AKU HANYA 
BERCANDA. 














|7 BEBERAPA Dp ж N 
(БААТ YANG LALU, BAHWA KAU 


KAU TERANG- TIDAK MEM- 
BUTUHKAN AKU 


е л 





ТЕВАМСАМ 
MENGATAKAN.. 





BAIKLAH, 
TAPI TETAP 
SAJA 


AKU TIDAK 
PERNAH MENGATA- 
KAN KALAU AKU 
AKAN MEM- 
BUNUHMU. 





AKU TIDAK 
AKAN MEM- 
BUNUHMU, 


TIDAK AKAN 
PERNAH. 








MAUPUN 
DI MASA 
DEPAN. 





ITU BOHONG... 





BUKANKAH 
FAKTA BAHWA 
KAU BISA BANGUN 
DALAM KEADAAN 
SELAMAT DI 
RUMAH KYUN 


ADALAH 
BUKTINYA? 





TAMPAKNYA 
ADA BANYAK 
KESALAHPAHAMAN 
DI ANTARA KITA. 





BEGITU- APAKAH INI 
KAH CUMA DELUSIKU 
SENDIRI? 


SEBAGAI 
REMAJA, 


TIPE 
PENYANGKAL- 
AN SEPERTI INI 

BENAR-BENAR BISA 








ს 


N 


BEGITU | 
RUPANYA. | 












SAMPAI 
TERAKHIR 
PUN...... 


KAU 
BENAR-BENAR 
PEMBOHONG. 





KAU BERUSAHA || 
MEMBUNUHKU!! 
DI ATAS ATAP 


RUMAH SAKIT!! 




















APA KAU 


SUNGGUH 





TIDAK INGAT... 
APA YANG 
TERJADI.... 
































IBU MEREBUS 
SESUATU YANG 


S 
H 

DAN TUNGGU 

a МА-.. 








ASTAGA, 
APA INI? 


KENAPA ADA 
DARAH DI WAJAH- 
MU....!? 





KAU MELUKAI 
DIRIMU LAGI, 





pa 


KOK, TAK ADA \ 
LUKA DI WAJAH- 


BAGAIMANA N 
BISA ADA DARAH 


DI WAJAHMU? 


ITU RAHASIA... 





Ko 6© 








ITU RAHASIA 
KAMI BERDUA! 








